Wasir atau ambeien adalah sebuah penyakit yang dialami seseorang disebabkan oleh 
pembengkakan pada pembuluh darah yang terdapat di bagaian bawah anus (poros anus), 
baik itu bagian daLam maupun bagian dalam dubur. Bentuk dari penyakit ini sekilas 
dilihat dari kaset mata mirip dengan bisul yang memiliki warna merah kebiruan. 
Penyakit wasir atau embeien ini dipicu oleh kurangnya seseorang mengkonsumsi 
makanan yang berserat. Selain itu, ambeien ini juga dengan melakukan olaharaga 
ringan secara teratur bisa membantu proses penyembuhan. Penyakit wasir kebanyakan 
menyerang para wanita dibanding pria. 


Hal ini dikarenakan wanita sering mengalami pelebaran pembuluh balik, misalnya 
disaat menstruasi atau kehamilan. Namun secara teori, wasir adalah suatu pembekaan 
disekitar anus yang membuat penderita tidak nyaman saat duduk, feses berdarah tapi 
tidak terasa sakit, sering merasa ingin BAB tapi tidak keluar juga, atau terasa 
sesuatu mengganjal disekitar anus. 

Diagnosis Penyakit Wasir 


Wasir atau hemoroid bisa dengan mudah didiagnosis oleh dokter dengan memeriksa 
bagian belakang tubuh Anda untuk mencari pembengkakan pembuluh darah. 


Diagnosis Penyakit Wasir 


Jika terdapat wasir, dokter akan memeriksa lokasi, ukuran, dan mengusulkan rencana 
pengobatan berdasarkan tingkat keparahan wasir atau hemoroid yang diderita. 


Dokter bisa mengevaluasi gejala yang terjadi untuk mengetahui kemungkinan masalah 
yang lebih serius. Beberapa kondisi yang memengaruhi anus dan usus besar bisa 
menyebabkan pendarahan, gatal-gatal, dan rasa tidak nyaman. Banyak orang yang 
mengalami gejala ini mengira menderita wasir, padahal sebenarnya tidak. 


Beberapa orang merasa enggan untuk menemui dokter. Anda tidak perlu merasa malu, 
semua dokter sudah terbiasa dalam menangani penyakit umum ini. Anda hanya perlu 
menceritakan gejala dan sakit yang Anda rasakan. Misalnya Anda mengalami penurunan 
berat badan, perubahan pola buang air besar, atau jika kotoran menjadi berwarna 
gelap dan lengket. 


Obat Alami Penyakit Wasir Ambien 


Dalam sebagian besar kasus, wasir adalah masalah sementara yang bisa sembuh sendiri 
meski tidak diobati. Akan tetapi, Anda bisa mengupayakan beberapa perubahan gaya 
hidup serta obat rumahan untuk secara drastis mengurangi ketidaknyamanan dan gatal 
yang Anda rasakan. Berikut adalah beberapa cara mengobati ambeien secara alami. 


1.Cuka Apel 
Untuk cara mengobati wasir, salah satu yang terbaik adalah dengan menggunakan cuka 


apel. Kemampuan astringent di dalamnya membantu mengecilkan pembuluh darah yang 
membesar serta memberikan kelegaan dari pembengkakan dan iritasi. 


Cuka apel dapat digunakan dalam cara mengobati ambeien jenis internal maupun 
eksternal. Namun pastikan Anda selalu gunakan cuka apel yang jenis raw dan 
unfiltered untuk hasil terbaik. 


Dalam sebagian besar kasus, wasir adalah masalah sementara yang bisa sembuh sendiri 
meski tidak diobati. Akan tetapi, Anda bisa mengupayakan beberapa perubahan gaya 
hidup serta obat rumahan untuk secara drastis mengurangi ketidaknyamanan dan gatal 
yang Anda rasakan. Berikut adalah beberapa cara mengobati ambeien secara alami. 


2. Kantong Es 


Untuk mengobati bengkak dan nyeri akibat gumpalan wasir, persiapkanlah kantong 
berisi es-es batu. 


Suhu dingin dari kantong es akan membantu menyempitkan pembuluh darah yang melebar 
serta mengurangi peradangan. Selain itu juga membantu meredakan rasa sakit. Berikut 
cara mengobati ambeien dengan kantong es. 


- Taruh beberapa es batu di atas handuk tipis, lalu bungkus. 
- Oleskan bungkusan es itu ke area anus selama 5 - 10 menit. 
- Lakukan ini beberapa kali sehari. 

Catatan: Jangan langsung tempelkan es batu ke kulit. 


3. Lada Hitam 


Meskipun kedengarannya aneh, tapi rupanya menggunaka lada hitam adalah cara 
mengobati wasir yang cukup ampuh. 


Kemampuan analgesik dan anti-peradangan yang dimilikinya membantu mengurangi 
gejala-gejala serta langsung memberikan kelegaan dari masalah ini. Lada hitam juga 
efektif untuk menyembuhkan ambeien yang parah dan bahkan sudah berdarah. 


Cobalah konsumsi 5 - 6 lada hitam setiap pagi dan sore hari saat perut kosong, dan 
terus lakukan sampai wasir sudah sembuh total. 


Catatan: Jika lada hitam malah menyebabkan masalah pencernaan, hentikanlah 
penggunaannya. Juga, jangan konsumsi lada hitam dalam jangka waktu lama. 


4. Minyak Kelapa 


Kemampuan anti-peradangan dan penyembuhan dari minyak kelapa membuatnya berkhasiat 
untuk mengobati ambeien internal maupun eksternal. 


Minyak ini membantu mengurangi rasa sakit dan peradangan. Juga mengecilkan pembuluh 
darah yang membesar di area anus, sehingga dapat mempercepat proses penyembuhannya. 
Berikut cara mengobati ambeien dengan minyak kelapa. 


Konsumsilah 1 - 2 sdt minyak kelapa ekstra virgin setiap hari. 
Selain itu, simpanlah sebotol kecil minyak kelapa di kamar mandi, lalu oleskan 
sedikit ke area wasir setiap kali selesai BAB. 


Solusi Yang Tepat Untuk Obat Wasir Atau Ambien 

Bagaimana mengobati Wasir Dan Ambeien itu sendiri. Obat Wasir Ambien yang terbaik 
untuk Ambeien adalah dari luar dan dalam sehingga Ambeien benar-benar tuntas dan 
tidak akan kambuh lagi. 

Punya Keluhan Penyakit? Hubungi kami untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. 
Tlp/WA: 0811-6131-718 

Subscribe Youtube: Klinik Atlantis 

KLINIK ATLANTIS 


Alamat: Jalan Williem Iskandar ( Pancing ) Komplek MMTC Blok A No. 17-18, Kenangan 
Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Sumatera Utara 20223 


